Yang disebutkan Allah dalam Al-Qur'an 


tentang Isa bin Maryam (alaihis salaam) 


Persiapan 


Prof. Dr. Awad Abdullah Al-Mu'taq 


(رح) عواد عبد الله المعتق , هه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
المعتق » عواد عبد الله 
ما ذكره الله في القرآن عن عيسى . / عواد عبد الله المعتق — 
Nb‏ .= الرياض + 1546 ه 
۷ض ۶ س 
رقم الإيداع : ٠٤٤١ / ۲٤٦۲۷‏ 
ردمك IVA YO YYY:‏ 


( باللغة الإندنوسية ) 


Dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha 
Pemurah lagi Maha Penyayang 


Pendahuluan 


Segala puji bagi Allah dan salam sejahtera untuk Rasulullah. 
Setelah itu, mengingat adanya kebutuhan beberapa pembaca 
untuk mengetahui apa yang disebutkan Allah dalam Al-Qur'an 
tentang Isa bin Maryam, semoga kesejahteraan tetap ada atas 
keduanya, maka saya merasa perlu untuk menulis gambaran 
singkat tentang topik ini. Saya mengumpulkan apa yang dapat 
saya temukan mengenainya dalam paragraf-paragraf, di mana 
setiap paragraf mengacu pada subjek ayat-ayat, kemudian saya 
sebutkan ayat-ayat tersebut. Saya memilih untuk singkat agar 
memudahkan pembaca dalam membaca dan memahami. 
Akhirnya, saya mohon pertolongan dan petunjuk dari Allah, 
semoga Dia menerima kebenaran ini, mengampuni kesalahan, 
karena Dia Maha Mendengar, Maha Mengabulkan doa, dan 
semoga salam dan rahmat Allah tercurah kepada yang terbaik 
di antara makhluk-Nya, keluarganya, dan para sahabatnya. 


Pertama: Berapa kali Maryam dan ibunya disebutkan dalam 
Al-Qur'an? 


A. Ibunda Isa, Maryam binti Imran, disebutkan sebanyak 11 kali 
dalam ayat 36, 37, 42, 43, 44, 45 dari Surah Ali Imran, dan 
dalam ayat 156, 171 dari Surah An-Nisa, serta dalam ayat 16, 27 
dari Surah Maryam, dan dalam ayat 12 dari Surah At-Tahrim. 


B. Adapun Isa alaihisalam disebutkan sebanyak 34 kali sebagai 
berikut: kata 'Isa bin Maryam' disebutkan dalam ayat 87 dan 
253 dari Surah Al-Baqarah, dan dalam ayat 46, 78, 110, 112, 
114, 116 dari Surah Al-Ma'idah, dan dalam ayat 34 dari Surah 
Maryam, dan dalam ayat 7 dari Surah Al-Ahzab, dan dalam ayat 
27 dari Surah Al-Hadid, dan dalam ayat 6, 14 dari Surah As-Saff, 
serta dengan sebutan 'Al-Masih Isa bin Maryam' dalam ayat 45 
dari Surah Ali Imran, dan dalam ayat 157, 171 dari Surah An- 
Nisa. Kata 'Isa' disebutkan dalam ayat 136 dari Surah Al- 
Baqarah, dan dalam ayat 52, 55, 59, 84 dari Surah Ali Imran, 


2 


dan dalam ayat 163 dari Surah An-Nisa, dan dalam ayat 85 dari 
Surah Al-An'am, dan dalam ayat 13 dari Surah Ash-Shura, dan 
dalam ayat 63 dari Surah Az-Zukhruf. Kata 'Al-Masih Isa bin 
Maryam' disebutkan dalam ayat 17, 72, 75 dari Surah Al- 
Ma'idah, dan dalam ayat 31 dari Surah At-Tawbah. Kata 'Al- 
Masih' disebutkan dalam ayat 172 dari Surah An-Nisa, dan 
dalam ayat 72 dari Surah Al-Ma'idah, dan dalam ayat 30 dari 
Surah At-Tawbah. Kata 'Ibnu Maryam' disebutkan dalam ayat 


50 dari Surah Al-Mu'minun, dan dalam ayat 57 dari Surah Az- 
Zukhruf. 


Kedua: Kelahiran Ibunya, Maryam binti Imran, alaihas-salam: 


قال تعالى:( إِذْ قَالْتِ Sl oge SIA‏ ما في بني a‏ 


(Ingatlah), ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, 
sesungguhnya aku bernazar kepada-Mu, agar (janin) yang 
dalam kandunganku (kelak) menjadi hamba yang mengabdi 
(kepada-Mu), maka terimalah (nazar itu) dariku. Sungguh, 
Engkaulah Yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui." (Surah 
Ali 'Imrān:35] 


EE Gy GIEK ولس‎ Sains AN SN G) S Se abs b ) : قال تعالى‎ 
) ارجم‎ A بك وا من‎ aiel وان‎ Ey 


Maka ketika melahirkannya, dia berkata, "Ya Tuhanku, aku 
telah melahirkan anak perempuan." Padahal Allah lebih tahu 
apa yang dia lahirkan, dan laki-laki tidak sama dengan 
perempuan. "Dan aku memberinya nama Maryam, dan aku 
mohon perlindungan-Mu untuknya dan anak cucunya dari 
(gangguan) setan yang terkutuk." (Surah Ali 'Imrān:36] 


قال تعالى : MEA)‏ را oas Jai‏ واا تاا ئا UBS US‏ دَحَلَ علا Nah KG‏ وَجَدَ 


Ta Ne 23, AT ay جو د ده‎ aa of عو ككر‎ Aa A 
) حِسَابٍ‎ ES مَن‎ Si AN EL us هْوَ مِنْ‎ EIG هلا‎ Ga عِندَهَا رقا قال‎ 


Maka Dia (Allah) menerimanya dengan penerimaan yang baik, 
membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik dan 
menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali 
Zakaria masuk menemuinya di mihrab (kamar khusus ibadah), 
dia dapati makanan di sisinya. Dia berkata, "Wahai Maryam! 
Dari mana ini engkau peroleh?" Dia (Maryam) menjawab, "Itu 
dari Allah." Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa 
yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. 


[Surah Ali 'Imrān:37] 


Ketiga Belas: Janji Allah kepada Maryam tentang Isa alaihis- 
salam: 


BAN في‎ ks ja a a IA يلمر إن الله‎ ASASI SB 3) ) : قال تعالى‎ 
Cgi وَمِنَ‎ 5G 


(Ingatlah), ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam! 
Sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu 
tentang suatu kalimat (firman) dari-Nya (yaitu seorang putera) 
namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di 
dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang 
didekatkan (kepada Allah), (Surah Ali 'Imrān:45] 


Keempat Belas: Kelahiran Isa alaihis-salam, pertuturannya 
saat masih bayi:. 


(3 UKG ai من‎ Ska Aja AS في‎ SS: dw قال‎ 
Ts مرم ل من‎ S 2 PUG 


Dan ceritakanlah (Muhammad) kisah Maryam di dalam Kitab 
(Alquran), (yaitu) ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya 
ke suatu tempat di sebelah timur (Baitul-maqdis), [Surah 
Maryam:16] 


(Ega MAS JA رُوحَتا‎ Ga lag دون حِجَابًا‎ oe SSŽ ) : Jl قال‎ 


lalu dia memasang tabir (yang melindunginya) dari mereka: lalu 
Kami mengutus roh Kami (Jibril) kepadanya, maka dia 
menampakan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang 
sempurna. (Surah Maryam:17| 


(ES منك إن‎ ABI At BI 2G): قال تعالى‎ 


Dia (Maryam) berkata, "Sungguh, aku berlindung kepada Tuhan 
Yang Maha Pengasih terhadapmu, jika engkau orang yang 
bertakwa." (Surah Maryam:18| 


NG ali لاحت أك‎ Ely Jaan KT Jk: قال تعالى‎ 


Dia (Jibril) berkata, "Sesungguhnya aku hanyalah utusan 
Tuhanmu, untuk menyampaikan anugerah kepadamu berupa 
seorang anak laki-laki yang suci." (Surah Maryam:19| 


ل تال : a‏ طق وام gan‏ فشر وم أل ب 


Dia (Maryam) berkata, "Bagaimana mungkin aku mempunyai 
anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang (laki-laki) yang 


menyentuhku dan aku bukan seorang pezina!" 


[Surah Maryam:20)| 


[ké ون أمرا‎ K3 a ae dl Sa fe sb Ll JS IIS JSI : قال تعالى‎ 


Dia (Jibril) berkata, "Demikanlah." Tuhanmu berfirman, "Hal itu 


mudah bagi-Ku, dan agar Kami menjadikannya suatu tanda 


5 


(kebesaran Allah) bagi manusia dan sebagai rahmat dari Kami; dan 


hal itu adalah suatu urusan yang (sudah) diputuskan." 


(Surah Maryam:21| 


[6 Uas UKG بء‎ SA ikiss}: قال تعالى‎ 


Maka dia (Maryam) mengandung, lalu dia mengasingkan diri 


dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. 


(Surah Maryam 22] 


(Kasi نَسَيًا‎ ES قبل هلدا‎ Ea ida قَلَتْ‎ AAN elo Il آلْمَخَاضُ‎ slh) ( : قال تعالى‎ 


Kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya (bersandar) 
pada pangkal pohon kurma, dia (Maryam) berkata, "Wahai, 
betapa (baiknya) aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang 


yang tidak diperhatikan dan dilupakan." 


Kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya (bersandar) 
pada pangkal pohon kurma, dia (Maryam) berkata, "Wahai, 
alangkah (baiknya) aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang 


yang tidak diperhatikan dan dilupakan." (Surah Maryam:23| 


قال تعالى GS):‏ من ڪا آلا ڙني قد Jas‏ ريك َك (Epa‏ 


Maka dia (Jibril) berseru kepadanya dari tempat yang rendah, 
"Janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah 


menjadikan anak sungai di bawahmu. 


(Surah Maryam:24| 


(64 bg Ide Tensi MAN بذع‎ A ihs ( : قال تعالى‎ 


Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya 
(pohon) itu akan menggugurkan buah kurma yang masak 


kepadamu. 


(Surah Maryam:25] 


II فلن‎ baja YAA ES GI فون‎ NAN اما رين مِنَ اشر‎ e وري‎ usai SE) : قال تعالى‎ 
(El edi 


Maka makan, minum dan bersenanghatilah engkau. Jika engkau 
melihat seseorang, maka katakanlah, "Sesungguhnya aku telah 
bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pengasih, maka aku 


tidak akan berbicara dengan siapa pun pada hari ini." 


(Surah Maryam:26)| 


قال تعالى SS):‏ بوه فوا US AL‏ يلمزيم AS‏ جنتٍ شا (EA‏ 


Kemudian dia (Maryam) membawa dia (bayi itu) kepada kaumnya 
dengan menggendongnya. Mereka (kaumnya) berkata, "Wahai 


Maryam! Sungguh, engkau telah membawa sesuatu yang sangat 


mungkar. 


(Surah Maryam:27| 


(WA La AA Se هاوق‎ SE) EUG 


Wahai sauadara perempuan Harun (Maryam)! Ayahmu bukan 
seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang 


perempuan pezina." 


(Surah Maryam:28| 


قال تعالى : IK SE HI) SE)‏ م نكن في الْمَهْدٍ 63( 


Maka dia (Maryam) menunjuk kepada (anak)nya. Mereka berkata, 
"Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih 


dalam ayunan?" 


(Surah Maryam:29)| 


(ds Agan عبد آله‎ DI) de ال‎ 


Dia (Isa) berkata, "Sesungguhnya aku hamba Allah, Dia 


memberiku Kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang Nabi, 


(Surah Maryam:30) 


(Sana وَأَوْصني‎ ESN GA مارگ‎ akata) : قال تعالى‎ 


dan Dia menjadikanku seorang yang diberkahi di mana saja aku 
berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (melaksanakan) salat 


dan (menunaikan) zakat selama aku hidup; 


(Surah Maryam:31| 


) جَبَارَا سَبِئًا‎ al a gia ba): قال تعالى‎ 


dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang 


yang sombong lagi celaka. 


(Surah Maryam :32] 


قال تعالى : ) ge PLAN,‏ يوم Sah‏ وَيَوْمَ موث ena‏ أبعت (es‏ 


Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari 
kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan 
hidup kembali." 


(Surah Maryam:33)| 


x 2 5 KA “1? h,a ركد‎ 45? 7 1 8 ` 
(Dt لذي فيه‎ TAN Ip aga II عيسى‎ UB): قال تعالى‎ 


Itulah Isa putra Maryam, (yang mengatakan) perkataan yang 


benar, yang mereka ragukan kebenarannya. 


(Surah Maryam:34| 


3 پر‎ Lo al A AA yaa OES E (Pa CL .6 © عه‎ A 5 3 2 
(OS SI يمول‎ GG ISA فض‎ 15) Anan SUNG من‎ ah ما گان لله أن‎ ( : gw قال‎ 


Tidak patut bagi Allah mempunyai anak, Mahasuci Dia. Apabila 
Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata 


kepadanya, "Jadilah!" Maka jadilah sesuatu itu. 


(Surah Maryam:35)| 


(Ras Dro هذا‎ sib NG G5 A15) : قال تعالى‎ 


(Isa berkata), "Dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan 


Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus." 


(Isa berkata), "Dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan 


Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus." 


(Surah Maryam:36)| 


Kelima Belas: Nikmat Allah kepada Isa bin Maryam, 
menjadikannya dan Ibunya sebagai tanda-tanda kekuasaan 
Allah atas segala sesuatu. Dia dibawa dan dilahirkan tanpa 
ayah, berbicara sebagai bayi, dan Allah memberikan 
mukjizat melalui tangan-Nya. Allah menyatakan bahwa 
perumpamaan Isa di sisi-Nya seperti perumpamaan 
Adam, yang diciptakan tanpa ayah dan ibu, bahkan Allah 


menciptakan Adam dari tanah lalu berfirman, "Jadilah!" 


10 


maka ia pun ada. Maka Dialah yang menciptakan Isa tanpa 


ayah, lebih mudah bagi-Nya -. 


) gkah وبآ ءاي‎ ladhang رُوجتا‎ ena 


Dan (ingatlah kisah Maryam) yang memelihara kehormatannya, 
lalu Kami tiupkan (roh) dari Kami ke dalam (tubuh)nya; Kami 
jadikan dia dan anaknya sebagai tanda (kebesaran Allah) bagi 


seluruh alam. 


|Surah Al-Anbiya '-91| 


(wis J3 IS igs إل‎ gks ie 305 jiji GA Ul) : قال تعالى‎ 
Dan telah Kami jadikan (Isa) putra Maryam bersama ibunya 
sebagai suatu bukti yang nyata (bagi kebesaran Kami), dan Kami 
melindungi mereka di sebuah daratan tinggi, (tempat yang tenang, 
rindang dan banyak buah-buahan) dengan mata air yang 


mengalir . 


Dan telah Kami jadikan (Isa) putra Maryam bersama ibunya 
sebagai suatu bukti yang nyata (bagi kebesaran Kami), dan Kami 
melindungi mereka di suatu dataran tinggi, (tempat yang tenang, 


rindang dan banyak buah-buahan) dengan mata air yang mengalir 


|Surah Al-Mu 'minun:50| 


11 


قال تعالى : ( ن ge Jis‏ عِندَ آله Ala Fsk JE‏ من مراب ثم ) 


Sesungguhnya perumpamaan (penciptaan) Isa bagi Allah, seperti 
(penciptaan) Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian 


Dia berkata kepadanya, "Jadilah!" Maka jadilah ia. 


|Surah Ali 'Imran:59] 


Keenam Belas: Pengingat kepada Isa tentang nikmat- 
nikmat Allah padanya, termasuk memberi mukjizat 
seperti menghidupkan orang mati, menciptakan burung 
dari tanah yang Isa tiup, menyembuhkan penyakit, 
memberitahu tentang yang ghaib, dan disokong oleh ruhul 
qudus, yaitu Jibril alaihis-salam, yang berbicara kepada 
manusia ketika masih bayi dan dewasa. Dia diajarkan 
kitab, hikmah, Taurat, dan Injil, menunjukkan kebenaran 


risalahnya. 


قال تعالى : ) S;‏ اتتا SA An a Sa La Ki SSI gag‏ بروج 

(odës Uas AS Ui AN KAB رشول بها لا يو‎ Sele UKG ad 
Dan sungguh, Kami telah memberikan Kitab (Taurat) kepada 
Musa, dan Kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul, dan kami 
telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran 
serta Kami perkuat dia dengan Rohulkudus (Jibril). Mengapa 
setiap rasul yang datang kepadamu (membawa) sesuatu (pelajaran) 
yang tidak kamu inginkan, kamu menyombongkan diri, lalu 


sebagian kamu dustakan dan sebagian kamu bunuhs 


12 


Dan sungguh, Kami telah memberikan Kitab (Taurat) kepada 
Musa, dan Kami susulkan setelahnya dengan Rasul-rasul, dan 
kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti 
kebenaran serta Kami perkuat dia dengan Ruhulkudus (Jibril). 
Mengapa setiap Rasul yang datang kepadamu (membawa) sesuatu 
(pelajaran) yang tidak kamu inginkan, kamu menyombongkan 


diri, lalu sebagian kamu dustakan dan sebagian kamu bunuh * 


|Surah Al-Baqarah:87| 


قال تعالى : (# تاك لرل Je padan US‏ ميم من كلم الله وَرَهمَ بَْضَهُمْ Ana‏ 
Sin A‏ َآء AA‏ ما فل Ge‏ مِنْ Pai‏ من بعد ما جاعم الث 


) آنه ما تاو ولک آله لعل تا غر‎ Jp SA ds yA ن‎ HA ET لکن‎ 
Rasul-rasul itu Kami lebihkan sebagian mereka dari 
sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang (langsung) 
Allah berfirman dengannya dan sebagian lagi ada yang 
ditinggikan-Nya beberapa derajat. Dan Kami beri Isa 
putra Maryam beberapa mukjizat dan Kami perkuat dia 
dengan Rohulkudus.95) Kalau Allah menghendaki, 
niscaya orang-orang setelah mereka tidak akan berbunuh- 
bunuhan, setelah bukti-bukti sampai kepada mereka. 
Tetapi mereka berselisih, maka ada di antara mereka yang 


beriman dan ada (pula) yang kafir. Kalau Allah 


13 


menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan. 


Tetapi Allah berbuat menurut kahendak-Nya. 


|Surah Al-Bagarah:253| 


AS كهك الطب‎ a من‎ Ñ اة ن يبك أي أخأق‎ Kab قد‎ SI Ill قال تعالى : ( ورشولا إل بي‎ 
تدّخِرُونَ في‎ la کون‎ k Kii, لله‎ Ka baal gis آلا كه والأبرص‎ bi AI pb GD فيه فيکون‎ 
(GA SANA إن في‎ K3 
Dan sebagai Rasul kepada Bani Israil (dia berkata), "Aku 
telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda (mukjizat) 
dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu (sesuatu) 
dari tanah berbentuk seperti burung, lalu aku meniupnya, 
maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan 
aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir dan 
orang yang berpenyakit kusta. Dan aku menghidupkan 
orang mati dengan izin Allah, dan aku beritahukan 
kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu 
simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian 
itu terdapat suatu tanda (kebenaran kerasulanku) bagimu, 


jika kamu orang beriman . 


Dan sebagai Rasul kepada Bani Israil (dia berkata), "Aku 


telah datang kepada kamu dengan satu tanda (mukjizat) 


14 


dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu (sesuatu) 
dari tanah berbentuk seperti burung, lalu aku meniupnya, 
maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan 
aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir dan 
orang yang berpenyakit kusta. Dan aku menghidupkan 
orang mati dengan izin Allah, dan aku beritahukan 
kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu 
simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian 
itu terdapat suatu tanda (kebenaran tentang kerasulanku) 


bagimu, jika kamu orang beriman. 


ISurah Ali 'Imran:49| 


IK ٳذ ادك برو الد‎ Osis oles de يغمتي‎ SSI Aya أبن‎ daan AM قال تعالى : ( إِذَ قال‎ 
BL AB EP Ol مِن‎ SE واذ‎ JANG AA KA الككاب‎ Dale وَاذ‎ NG sud الاس في‎ 
غدك‎ BA بين‎ LG باذ‎ GA باذ وخر‎ AG BA وت‎ BAL طا‎ KS is 


Pegaga 3) 


Dan Ingatlah, ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam! 
Ingatlah nikmat-Ku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu Aku 
menguatkanmu dengan Rohulkudus. Engkau dapat berbicara 
dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan setelah dewasa. 
Dan ingatlah ketika Aku mengajarkan menulis kepadamu, (juga) 
Hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau 
membentuk dari tanah berupa burung dengan seizin-Ku, 


15 


kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung (yang 
sebenarnya) dengan seizin-Ku. Dan ingatlah, ketika engkau 
menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang 
berpenyakit kusta dengan seizin-Ku. Dan ingatlah ketika engkau 
mengeluarkan orang mati (dari kubur menjadi hidup) dengan 
seizin-Ku. Dan ingatlah ketika Aku menghalangi Bani Israil (dari 
keinginan mereka membunuhmu) dikala engkau mengemukakan 
kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, lalu orang- 
orang kafir di antara mereka berkata, "Ini tidak lain hanyalah sihir 


yang nyata". 


|Surah Al-M3aidah:110| 


Ketujuh Belas: Perintah untuk beriman kepada Allah, apa 
yang diturunkan kepada Muhammad, apa yang 
diturunkan kepada Ibrahim, Isma'il, Ishaq, Ya'qub, dan 
anak—anak Israel, apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, 
dan apa yang diberikan kepada para nabi dari Tuhan 


mereka. Tidak ada perbedaan di antara mereka —. 


قال تعالى : dl Ji Tas di Kak GIS)‏ ومآ beai gass GEA das gag OI Oi‏ وَمَآ 
و مُوسئ وَعِسَئ وما اوت OA‏ من Ai‏ رق ot‏ اڪ َنم ون A‏ مُسَلِفون ) 
Katakanlah, "Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang‏ 
diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan kepada‏ 


16 


Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan kepada apa 
yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta kepada apa yang 
diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak 
membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami 


berserah diri kepada-Nya". 


|Surah Al-Baqarah:136[ 


قال تعالى : ( dh Gas US)‏ ومآ أل be‏ ومآ BEAN Long Sg Jeng pagi) Ge Isi‏ ومآ 
وتي موت oe oii sawa‏ رَه لا (opili A Es Kis ai oi SE‏ 
Katakanlah (Muhammad), "Kami beriman kepada Allah dan‏ 
kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan‏ 
kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan apa‏ 
yang diberikan kepada Musa, Isa dan para Nabi dari Tuhan‏ 


mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun diantara 


mereka dan hanya kepada-Nya kami berserah diri". 


|Surah Ali 'Imrān:84[ 


Kedelapan Belas: Pemberitahuan bahwa Allah 
memberikan wahyu kepada Muhammad sebagaimana Dia 
memberikan kepada rasul dan nabi sebelumnya, termasuk 


Isa —. 


17 


Sa مِنْ‎ a وح‎ Ul esai E َك‎ si قال تعالى : (# إن‎ 
ربُورَا)‎ 5415 Esl Gedeng وَهَرُونَ‎ bgs oiis وَعِبِسَئ‎ Ng gig 
Sesungguhnya Kami mewahyukan kepadamu (Muhammad) 
sebagaimana Kami telah mewahyukan kepada Nuh, dan Nabi- 
nabi setelahnya, dan Kami telah mewahyukan (pula) kepada 
Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya; Isa, Ayub, 
Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan Kami telah memberikan Kitab 


Zabur kepada Dawud. 


|Surah An-Nisa :163| 


(GS الله مُوسئ‎ KG Ie a ورسلا لم‎ aa قال تعالى : ( وشلا 5 فصتم‎ 
Dan ada beberapa Rasul yang telah Kami kisahkan mereka 
kepadamu sebelumnya dan ada beberapa Rasul (lain) yang tidak 
Kami kisahkan mereka kepadamu. Dan kepada Musa, Allah 
berfirman langsung.246( 


|Surah An-Nisa :164| 


Piai AA لعلا يون الئاس على‎ Sains A WE): قال تعالى‎ 
Rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan 
pemberi peringatan, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk 


membantah Allah setelah Rasul-rasul itu diutus. Allah 


Mahaperkasa, Mahabjjaksana. 


18 


|Surah An-Nisa -165| 


Kesembilan Belas: Pengumuman tentang laknat kepada 
orang-orang kafir dari Bani Israel, yang diucapkan oleh 
Daud dan Isa bin Maryam, karena kemaksiatan, 
kezaliman, dan ketidakpatuhan mereka terhadap yang 


tercela. 


G iyat l N5 E oA aies 55 olal عل‎ Jar من بي‎ LAS لن اين‎ ( : Jis قال‎ 


(Ga 


Orang-orang kafir dari Bani Israil telah dilaknat melalui lisan 
(ucapan) Dawud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena 


mereka durhaka dan selalu melampaui batas. 


|Surah Al-Maidah:78| 


(oa GE ad BS K عن‎ ai قال تعالى : ( كوأ لا‎ 
Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu 


mereka perbuat. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat. 


|Surah Al-Maidah:79| 


19 


قال تعالى : ( ترئ كديرا مم A5 Sal og‏ لبنس ما قَدّمَتْ لَه gai‏ أن خط آله pe‏ وف Sa‏ 
م (SA‏ 

Kamu melihat banyak di antara mereka tolong menolong dengan 

orang-orang kafir (musyrik). Sungguh, sangat buruk apa yang 


mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan 


Allah, dan mereka akan kekal dalam azab. 


|Surah Al-Maidah:80| 


(aka مم‎ NS ES a Iri ومآ‎ e h aa IE): قال تعالى‎ 
Dan sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi 
(Muhammad) dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya 
mereka tidak akan menjadikan orang musyrik itu sebagai teman 


setia. Tetapi banyak di antara mereka merupakan orang-orang 


fasik. 


|Surah Al-Maidah:81| 


"Kesepuluh: Memberitakan bahwa Allah Ta'ala 
menyatakan bahwa orang-orang Nasrani yang jujur dalam 
kekristenan mereka lebih cenderung bersahabat dengan 
orang-orang yang beriman. Dan ketika mereka 
mendengar apa yang diturunkan kepada Muhammad 
tentang Isa, mereka terpengaruh oleh kebenaran yang 


mereka kenali dan menangis karena hal tersebut." 


20 


Ia أفرم موده لين‎ ada (SAI cas Sa عامنوأ‎ aa a KAN Gin 8) : قال تعالى‎ 
(aki لا‎ ap 

Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya 
terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi 
dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang 
paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman 
ialah orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya kami adalah 
orang Nasrani." Yang demikian itu karena di antara mereka 
terdapat para pendeta dan para rahib, (juga) karena mereka tidak 


menyombongkan diri. 


|Surah Al-Maidah:82| 


| 


قال تعالى : ( ولا سیوا مآ Jp‏ إلى A‏ آلدّمْع ينا ig‏ 


& 9 بلصت ووم‎ Í Tg 2 44 ص‎ 
(PI SG ءامنا‎ US, Ogan احق‎ 


Dan apabila mereka mendengarkan apa (Al-Qur'an) yang 
diturunkan kepada Rasul (Muhammad), kamu lihat mata mereka 
mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka 
ketahui (dari kitab-kitab mereka sendiri), seraya berkata, "Ya 
Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang- 
orang yang menjadi saksi (atas kebenaran Al-Qur'an dan kenabian 


Muhammad. ( 


21 


|Surah Al-Maidah:83| 


Keduapuluh: Pujian kepada Isa alaihis-salam karena 


kebaikannya 


Caeth KA gaes قال تعالى : ( وَرَكْرًا‎ 
dan Zakaria, Yahya, Isa dan Ilyas. Semuanya termasuk orang- 


orang yang saleh. 


|Surah Al-An'am:85| 


Keduapuluh Satu: Pengingat bahwa Allah telah 
mengambil perjanjian dari Isa dan para nabi sebelum dan 
sesudahnya, bahwa mereka harus menegakkan agama 
yang benar, tidak berselisih dalam hal itu, yaitu ibadah 
kepada Allah yang ditetapkan-Nya, dan mereka harus 
berda'wah dan bersaksi satu sama lain serta berbuat baik 


kepada kaum mereka - 7-. 


rés DAS E A وَمُوسَئ وَعِبسَى‎ pala ga ومن‎ as pikun KAI Ga ASI SI) : قال تعالى‎ 


Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari para 


nabi dan dari engkau (sendiri), dari Nuh, Ibrahim, Musa 


22 


dan Isa putra Maryam, dan Kami telah mengambil dari 


mereka perjanjian yang teguh,668( 


ISurah Al-Ahzāb:7[ 


(G We كفي‎ Se Fiko عن‎ GAN J ) : قال تعالى‎ 


agar Dia menanyakan kepada orang-orang yang benar tentang 
kebenaran mereka.669) Dia menyediakan azab yang pedih bagi 


orang-orang kafir. 


|Surah Al-Ahzab:8| 


sa لا مع‎ gaat Ipin جام‎ E وج‎ SAS ن‎ A Ga AN SSL 3G) : قال تعالى‎ 
(Gagal 33 Kaa Up Laga قال‎ Gol II Carol NG على‎ Fish Ari قال‎ Wa, بء‎ 
Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, 
"Manakala Aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu lalu 
datang kepada kamu seorang Rasul yang membenarkan apa yang 
ada pada kamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman 
kepadanya dan menolongnya."130) Allah berfirman, "Apakah 
kamu setuju dan menerima perjanjian dengan-Ku atas yang 
demikian itu?" Mereka menjawab, "Kami setuju." Allah berfirman, 
"Kalau begitu bersaksilah kamu (para nabi) dan Aku menjadi saksi 


bersama kamu". 
ISurah Ali 'Imran:81| 


23 


قال تعالى : (© sn Lal ga NB‏ به وخا Jd si ai‏ وما Cbs‏ بهت aag)‏ وَمُوتى 
a‏ موأ لين ولا Sha lags‏ على IS sal) LAN AA SIA‏ ويي إل 
من (Kat‏ 
Dia (Allah) telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah‏ 
diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan‏ 
kepadamu (Muhammad) dan apa yang telah Kami wasiatkan‏ 
kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama‏ 
(keimanan dan ketakwaan) dan janganlah kamu berpecah belah di‏ 
dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik (untuk‏ 
mengikuti) agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah‏ 
memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan‏ 
memberi petunjuk kepada (agama)-Nya bagi orang yang kembali‏ 
(kepada-Nya.(‏ 


|Surah Asy-Syura:13| 


Keduapuluh Dua: Penjelasan sebagian hal yang 
menyebabkan kutukan dan kemurkaan Allah atas Bani 


Israel. 


قال تعالى : ( فبا تنْضِهم P3 KAA‏ 256 آله ah ais a‏ لف بل b‏ آله 
ليا PA‏ ذلا يؤمئون (SY)‏ 


Maka (Kami hukum mereka),242) karena mereka melanggar 


perjanjian itu, dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan- 


24 


keterangan Allah, serta karena mereka telah membunuh Nabi- 
nabi tanpa hak (alasan yang benar) dan karena mereka 
mengatakan, "Hati kami tertutup." Sebenarnya, Allah telah 
mengunci hati mereka karena kekafirannya, karena itu hanya 


sebagian kecil dari mereka yang beriman. 


|Surah An-Nisa :155| 


(SES كلكا‎ Aa de R3): قال تعالى‎ 
dan (Kami hukum juga) karena kekafiran mereka (terhadap Isa), 


dan tuduhan mereka yang sangat keji terhadap Maryam. 


|Surah An-Nisa :156| 


قال تعالى : ( وقولیم Ui a pa WE G)‏ آله Lag‏ وما FI K iala‏ ون 
lets‏ فيه لني IG‏ ينه ما َم به من BAN FLA de‏ وما (Ea s‏ 

dan (Kami hukum juga) karena ucapan mereka, "Sesungguhnya 
kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul 
Allah,243) padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula) 
menyalibnya, tetapi (yang mereka bunuh adalah) orang yang 
diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih 
pendapat tentang (pembunuhan) Isa, selalu dalam keragu-raguan 


tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu (siapa 


25 


sebenarnya yang dibunuh itu), melainkan mengikuti persangkaan 


belaka, jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. 


dan (Kami hukum juga) karena ucapan mereka, "Sesungguhnya 
kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul 
Allah,243) padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula) 
menyalibnya, tetapi (yang mereka bunuh adalah) orang yang 
diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih 
pendapat tentang (pembunuhan) Isa, selalu dalam keragu-raguan 
tentang siapa yang dibunuh. Mereka benar-benar tidak tahu (siapa 
sebenarnya yang dibunuh), melainkan mengikuti persangkaan 


belaka, jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya « 


ISurah An-Nisa -157| 


(CSS Gp وکن آله‎ a) AT 45 بل‎ ( : dls قال‎ 


tetapi Allah telah mengangkat Isa kehadirat-Nya.244) Allah 
Mahaperkasa, Mahabjjaksana. 


ISurah An-Nisa” :158| 


(a pe GK ia a قبل‎ aa GN a Jl قال تعالى : )0 ين‎ 
Tidak ada seorang pun di antara Ahli Kitab yang tidak beriman 


kepadanya (Isa) menjelang kematiannya.245) Dan pada hari 


Kiamat dia (Isa) akan menjadi saksi mereka . 


26 


Tidak ada seorang pun di antara Ahli Kitab yang tidak beriman 
kepadanya (Isa) menjelang kematiannya.245) Dan pada hari 


Kiamat dia (Isa) akan menjadi saksi atas mereka . 


|Surah An-Nisa :159| 


Keduapuluh Tiga: Peringatan untuk tidak berlebihan 


dalam mengagungkan Isa alaihis-salam —. 


Jas أبن مزج‎ sa AE Sa Ja على‎ tig Yg Kao في‎ Ui لا‎ SI Jalu): Jl قال‎ 
وج‎ IM Ig Lai BELA Ng eas Á en 
AG Ái 5 وَمَا في رص‎ oal ما في‎ AR Ag شبكلتةة أن‎ 
Wahai Ahli Kitab! Janganlah kamu melampaui batas dalam 
agamamu,247) dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah 
kecuali yang benar. Sungguh, Al-Masih Isa putra Maryam itu, 
adalah utusan Allah dan (yang diciptakan dengan) kalimat- 
Nya248) yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan (dengan 
tiupan) roh dari-Nya.249) Maka berimanlah kepada Allah dan 
Rasul-rasul-Nya dan janganlah kamu mengatakan, "(Tuhan itu) 
tiga," berhentilah (dari ucapan itu). (Itu) lebih baik bagimu. 
Sesungguhnya Allah Tuhan Yang Maha Esa, Mahasuci Dia dari 
(anggapan) mempunyai anak. Milik -Nyalah apa yang ada di langit 
dan apa yang ada di bumi. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung. 


27 


|Surah An-Nisa :171| 


aake عن‎ IKEA jis GN AN Ai pa Kiat قال تعالى ( ن‎ 
(lk ad) $ baa ra 
Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah, dan 
begitu pula para malaikat yang terdekat (kepada Allah).250) Dan 
barang siapa enggan menyembah-Nya dan menyombongkan diri, 


maka Allah akan mengumpulkan mereka semua kepada-Nya. 


|Surah An-Nisa :172| 


VAN i s E Ag Pah gag tal A Gali UB) : قال تعالى‎ 
Cea ولا‎ WG AI دُونٍ‎ a لهم‎ osik a 
Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, 
Allah akan menyempurnakan pahala bagi mereka dan menambah 
sebagian dari karunia-Nya. Sedangkan orang-orang yang enggan 
(menyembah Allah) dan menyombongkan diri, maka Allah akan 
mengazab mereka dengan azab yang pedih. Dan mereka tidak 


akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah. 


|Surah An-Nisa :173| 


Keduapuluh Empat: Ringkasan kehidupan Isa alaihis- 
salam, dari kabar gembira kelahirannya hingga 


kewafatannya oleh takdir Allah -. 


28 


Coki las Je dan Naba Lábai آله‎ 4) Ass Selat قال تعالى : )35 قَالتِ‎ 


Dan (ingatlah) ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam! 
Sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu, dan 
melebihkanmu di atas segala wanita di seluruh alam (pada masa 


itu.( 


|Surah Ali 'Imran:42| 


Cas مع‎ a ودي‎ ebi GBI Aja) ( : قال تعالى‎ 
Wahai Maryam! Taatilah Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama 


orang-orang yang rukuk". 


|Surah Ali 'Imrān:43[ 


Pi uia ( : قال تعالى‎ 
(Ga all 
Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang Kami wahyukan 
kepadamu (Muhammad), padahal engkau tidak bersama mereka 
ketika mereka melemparkan pena119) mereka (untuk mengundi) 
siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan 


engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar. 


ISurah Ali 'Imran:44| 


29 


Kepa a آله‎ S) مر‎ KASI JG قال تعالى : ( إِذْ‎ 
AR 
Ingatlah), ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam! 
Sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu 
tentang suatu kalimat (firman) dari-Nya (yaitu seorang putera) 
namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di 
dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan 


(kepada Allah.( 


|Surah Ali 'Imran:45| 


(pekih yag K5 sadi 3 AI AKG) : Jis قال‎ 


dan dia berbicara dengan manusia (sewaktu) dalam buaian dan 
ketika sudah dewasa, dan dia termasuk di antara orang-orang yang 


saleh". 


ISurah Ali Imran:46| 


Pera AT ANIS قشني بسر قال‎ ds قال تعالى : ( قَالَتْ رَبَ أي کون لي ود‎ 
OSS SA انما نول‎ 
Dia (Maryam) berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku 
akan mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun 
yang menyentuhku?" Dia (Allah) berfirman, "Demikianlah Allah 
menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia hendak 


30 


menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah!" 


Maka jadilah sesuatu itu. 


|Surah Ali 'Imran:47| 


قال تعالى : ( وَيُعَلََهُ B1 Ka, SI‏ وآلإنجيل) 


Dan Dia (Allah) mengajarkan kepadanya (Isa) Kitab, 120) Hikmah, 


Taurat, dan Injil. 


|Surah Ali 'Imran:48| 


ki JEN كهك‎ Gal بن‎ Ñ اة ن يبك أي أخأق‎ Kee 5 F da i ÀL Va) : قال تعالى‎ 
في‎ an بم تون وما‎ KE AI gah Sl Ab والأبرص‎ BII bea AI aan 
asi يويك إن في ذلك لأ لَمْ إن كنم‎ 
Dan sebagai Rasul kepada Bani Israil (dia berkata), "Aku telah 
datang kepada kamu dengan sebuah tanda (mukjizat) dari 
Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu (sesuatu) dari tanah 
berbentuk seperti burung, lalu aku meniupnya, maka ia menjadi 
seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang 
yang buta sejak dari lahir dan orang yang berpenyakit kusta. Dan 
aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah, dan aku 
beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu 
simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu 
terdapat suatu tanda (kebenaran kerasulanku) bagimu, jika kamu 


orang beriman . 


31 


Dan sebagai Rasul kepada Bani Israil (dia berkata), "Aku telah 
datang kepada kamu dengan satu tanda (mukjizat) dari Tuhanmu, 
yaitu aku membuatkan bagimu (sesuatu) dari tanah berbentuk 
seperti burung, lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor 
burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang 
buta sejak dari lahir dan orang yang berpenyakit kusta. Dan aku 
menghidupkan orang mati dengan izin Allah, dan aku 
beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu 
simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu 
terdapat suatu tanda (kebenaran tentang kerasulanku) bagimu, jika 


kamu orang beriman. 


|Surah Ali 'Imrān:49[ 


قال تعالى Blah):‏ لما G og‏ من KI JAN AA‏ بف آي حرم gak Kies Kle‏ رک الوا 
ái‏ وَأطِيعُون) 
Dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang‏ 
sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari‏ 
apa yang telah diharamkan untukmu. Dan aku datang kepadamu‏ 


membawa suatu tanda (mukjizat) dari Tuhanmu. Karena itu, 


bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. 


|Surah Ali 'Imran:50] 


[aga baye aan Na رَيْ‎ AU إِنّ‎ ( : le قال‎ 


32 


Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu 


sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus". 


|Surah Ali 'Imran:51| 


Ea AI أنصاز‎ iA sda JB AN إلى‎ gla ja قال‎ KI kis igue قال تعالى : (# لقا أ‎ 
مُسلِمُون)‎ É وَآشهَذ‎ A 
Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka (Bani Israil), dia 
berkata, "Siapakah yang akan menjadi penolongku untuk 
(menegakkan agama) Allah?" Para Hawariyyun (sahabat setianya) 
menjawab, "Kamilah penolong (agama) Allah. Kami beriman 


kepada Allah, dan saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang 


Muslim. 


|Surah Ali 'Imran:52| 


(Sea مم‎ SB Jya tasi Ebi Ta Ea T ( : قال تعالى‎ 


Ya Tuhan kami, kami telah beriman kepada apa yang Engkau 
turunkan dan kami telah mengikuti Rasul, karena itu tetapkanlah 


kami bersama golongan orang yang memberikan kesaksian". 


|Surah Ali 'Imran:53| 


33 


Dan mereka (orang-orang kafir) membuat tipu daya, maka Allah 
pun membalas tipu daya. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu 
daya. 


|Surah Ali 'Imran:54| 


قال تعالى : ( )3 a AI JG‏ ِف Kebat‏ ورافك إل al ga Dalang‏ كمَرُوأ Jeles‏ لين توك 
قوق IS sal‏ توم Gani Kana dl FR‏ 
)Ingatlah), ketika Allah berfirman, "Wahai Isa! Aku mengambilmu‏ 
dan mengangkatmu kepada-Ku, serta menyucikanmu dari orang-‏ 
orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang‏ 
mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari Kiamat.‏ 
Kemudian kepada-Ku engkau kembali, lalu Aku beri keputusan‏ 


tentang apa yang kamu perselisihkan". 


ISurah Ali 'Imran:55| 


قال تعالى : UG)‏ اين We seleb Na‏ شَدِيدًا في Ti HAN‏ وَمَا َم ن (bapa‏ 


Maka adapun orang-orang yang kafir, maka akan Aku azab 
mereka dengan azab yang sangat keras di dunia dan di akhirat, 


sedang mereka tidak memperoleh penolong. 


ISurah Ali 'Imran:56] 


34 


Cathl LAN Rip Bai ash SAN A ءامئوأ‎ Gali fp ( : قال تعالى‎ 
Dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka 


Dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. 


Dan Allah tidak menyukai orang zalim. 


|Surah Ali 'Imrān:57[ 


(SE SG SN ga Ide 35 NG) : قال تعالى‎ 
Demikianlah Kami bacakan kepadamu (Muhammad) sebagian 


ayat-ayat dan peringatan yang penuh hikmah. 


ISurah Ali 'Imran:58| 


(388 KAGEN من‎ AE Pale JS AI عِندَ‎ “ge Jis قال تعالى : ( ِن‎ 


Sesungguhnya perumpamaan (penciptaan) Isa bagi Allah, seperti 
(penciptaan) Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian 


Dia berkata kepadanya, "Jadilah!" Maka jadilah ia. 


ISurah Ali 'Imran:59] 


(cafe فلا تكن من‎ St من‎ Gali) : قال تعالى‎ 
Kebenaran itu dari Tuhanmu, karena itu janganlah engkau 


(Muhammad) termasuk orang-orang yang ragu. 


35 


|Surah Ali 'Imrān:60[ 


Selang Gelang Sela SE تدع‎ Tale JA da ya Bela Lag فيه مِنْ‎ CEB قال تعالى : ( فمن‎ 
Siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau 
memperoleh ilmu, katakanlah (Muhammad), "Marilah kita 
panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan 
istri-istrimu, kami sendiri dan kamu juga, kemudian marilah kita 
ber-mubahalah 121) agar laknat Allah ditimpakan kepada orang- 


orang yang dusta". 


Siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau 
memperoleh ilmu, katakanlah (Muhammad), "Marilah kita 
panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan 
istri-istrimu, kami sendiri dan diri kamu, kemudian marilah kita 
ber-mubahalah 121) agar laknat Allah ditimpakan kepada orang- 


orang yang dusta (di antara kita ".( 


|Surah Ali 'Imran:6 1 [ 


(AE Aga وان آله لَه‎ BY) وما من‎ Sal jasa قال تعالى : ( إِنَّ هلدا لهو‎ 
Sungguh, ini adalah kisah yang benar. Tidak ada tuhan selain 
Allah, dan sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. 


|Surah Ali 'Imran:62| 


36 


o á 


) aiii Ale AI 36 Ul قال تعالى : ( قإن‎ 
Kemudian jika mereka berpaling, maka (ketahuilah) bahwa Allah 


Maha Mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan. 


|Surah Ali Imran:63| 


Sk NG ES تعن إلا آل ولا 13 ب‎ Ñi Kis Ga da AEON a Jati JB) : ls قال‎ 
) مسلون‎ É LAAT ولوأ‎ NA إن‎ ASN قن ذونٍ‎ WG بغضتا بعصا‎ 
Katakanlah (Muhammad), "Wahai Ahli Kitab! Marilah (kita) 
menuju kepada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami 
dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita 
tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita 
tidak menjadikan satu sama lain tuhan-tuhan selain Allah. Jika 
mereka berpaling maka katakanlah (kepada mereka), "Saksikanlah, 


bahwa kami adalah orang Muslim". 


|Surah Ali 'Imran:64] 


(odis S AA Al ومآ‎ eag) لم نحَآجُون في‎ SN JAG) : قال تعالى‎ 
Wahai Ahli Kitab! Mengapa kamu berbantah-bantahan122) 


tentang Ibrahim, padahal Taurat dan Injil diturunkan setelah dia 


(Ibrahim)? Apakah kamu tidak mengerti? 


|Surah Ali 'Imrān:65[ 


37 


(Sa 
Begitulah kamu! Kamu berbantah-bantahan tentang apa yang 
kamu ketahui, 123) tetapi mengapa kamu berbantah-bantahan 
juga tentang apa yang tidak kamu ketahui?124) Allah mengetahui 


sedang kamu tidak mengetahui. 


ISurah Ali 'Imran:66] 


(Gi سلما وماکان مِن‎ Lisa ولك نكن‎ Bias ولا‎ Baya pagi) قال تعالی : ( ماکان‎ 
Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan (pula) seorang 


Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus,125) muslim dan dia 


tidaklah termasuk orang-orang musyrik. 


|Surah Ali 'Imrān:67[ 


) aeai Os Ap ist Seda A Sell برهم‎ OT Jai قال تعالى : ( إِنَّ‎ 


Orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang yang 
mengikutinya, dan Nabi ini (Muhammad), dan orang yang 


beriman. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. 


ISurah Ali 'Imrān:68[ 


38 


Keduapuluh Lima: Pertanyaan dari Allah kepada Isa 
alaihis-salam apakah dia pernah menyuruh manusia 


menyembahnya dan Ibunya selain Allah —. 


IBAN من دُونِ‎ SBI واي‎ IA للا‎ Ek ji اين‎ ganas قال تعالى : ( وذ قال الله‎ 
BRA, تغل مَا في شي‎ eale A أن‎ bak ما‎ Isa 
Dan (ingatlah) ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam! 
Engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, Jadikanlah aku 
dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah?" (Isa) menjawab, 
"Maha Suci Engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang 
bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya tentulah Engkau 
telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada 


diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada-Mu. 
Sungguh, Engkaulah Yang Maha Mengetahui segala yang gaib". 


|Surah Al-M3aidah:116| 


Ab شهدا ما مت فيم‎ ie 5 Kas َي‎ WA بدة أن‎ SAT قال تعالی : ( ما قل لهم لا‎ 
(agi علي نٿ على کل ٿيٰ۽‎ ai کنٽ انت‎ a 
Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang 
Engkau perintahkan kepadaku (yaitu), "Sembahlah Allah, 
Tuhanku dan Tuhanmu," dan aku menjadi saksi terhadap mereka, 


selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah 


39 


Engkau mewafatkan aku, Engkaulah yang mengawasi mereka. 


Dan Engkaulah Yang Maha Menyaksikan atas segala sesuatu. 


|Surah Al-Maidah:117| 


(SE bal SN SB ad وان تفز‎ Askes Tib ai قال تعالى : (إن‎ 
Jika Engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah 


hamba-hamba-Mu, dan jika Engkau mengampuni mereka, 


sesungguhnya Engkaulah Yang Mahaperkasa, Mahabijaksana". 


|Surah Al-M3aidah:118| 


قال تعالى : ( قال b AT‏ يوم a Kilo GEMA ka‏ جلت تَجْرِي من pai KANE‏ فيا ادا وَضِيَ 
آله عَم (aali jadi NG is ly‏ 
Allah berfirman, "Inilah saat orang yang benar memperoleh‏ 
manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang‏ 
mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya‏ 
selama-lamanya. Allah rida kepada mereka dan mereka pun rida‏ 


kepada-Nya. Itulah kemenangan yang agung". 


|Surah Al-M3aidah:119| 


Ga شَيْءٍ‎ KE وما فين وهو‎ PING og SE á) : قال تعالى‎ 


40 


Milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di 


dalamnya; dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. 


|Surah Al-M3aidah:120| 


Keduapuluh Enam: Pemberitahuan kepada kaumnya 
bahwa Isa adalah utusan Allah, membenarkan kitab-kitab 
sebelumnya, dan memberi kabar gembira tentang utusan 


yang akan datang setelahnya ٠ 


قال تعالى : ( وذ قال fa JA ce‏ يلي إِسْرَِيلَ إن رول آله إل RA oa G3 oi Bias‏ 
Jae Ws‏ ياي ba‏ بغري A AA‏ هلدا مدر مييق ) 

Dan (ingatlah) ketika Isa Putra Maryam berkata, "Wahai Bani 
Israil! Sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu, yang 
membenarkan kitab (yang turun) sebelumku, yaitu Taurat, dan 
memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang 
setelahku, yang namanya Ahmad (Muhammad)." Namun ketika 
Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti 


yang nyata, mereka berkata, "Ini adalah sihir yang nyata". 


|Surah As-Saf:6| 


"Kedelapanbelas: Allah Ta'ala memberitahukan bahwa 


Dia mengutus Isa bin Maryam setelah para nabi 


41 


sebelumnya dari Bani Israil secara langsung. Allah 
memberikan kepadanya Injil sebagai konfirmasi untuk apa 
yang telah ada sebelumnya yaitu Taurat, dan 
memerintahkan untuk mengatur berdasarkan hukum yang 
telah diturunkan oleh Allah. Kemudian Allah menurunkan 
Al-Qur'an sebagai konfirmasi terhadap kitab-kitab 
sebelumnya seperti Taurat dan Injil, dan memerintahkan 
untuk mengatur berdasarkan hukum yang telah 
diturunkan oleh Allah." 


قال تعالى : ( وَقَمََا عل عائارهم stan‏ أبن ll bilas ji‏ بن يديه من BA‏ وءاتبئلة JAN‏ فيه SIR‏ 
ck Na) han 533‏ يَدَيْهِ مِنَ Ga‏ وَهُدَّى وَمَوَعِطة kall‏ 


Dan Kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra 
Maryam, membenarkan Kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. 
Dan Kami menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat 

petunjuk dan cahaya, dan membenarkan Kitab yang sebelumnya 
yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang- 


orang yang bertakwa. 


|Surah Al-Maidah:46| 


(opsi POS AN Ini Ta KE yag Ka AT JAT JAN JAN Kadi ) : ال تعالی‎ 
Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa 


yang diturunkan Allah di dalamnya.279) Barang siapa tidak 


42 


memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka 


mereka itulah orang-orang fasik.280( 


|Surah Al-Maidah:47| 


Ji بم با‎ KE le Cats ِن اأكتاب‎ gi oi لما‎ bai dal آلككات‎ OI BB) ( : قال تعالى‎ 

K; Sieg KA Naad الله‎ TE Jp lela dea Kas las II GAN مِن‎ Bela LE Pelat as ولا‎ Ai 
) فيه تختلون‎ A Kena الله‎ Dal tt Kas تلو في مآ‎ 

Dan Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu 
(Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan 
kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, 281) 
maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang di turunkan 
Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan 
meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk 
setiap umat di antara kamu,282) Kami berikan aturan dan jalan 
yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan- 
Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap 
karunia yang telah di berikan-Nya kepadamu, maka berlomba- 
lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua 
kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa yang 


dahulu kamu perselisih kan, 


|Surah Al-Maidah:48| 


43 


"Kesembilanbelas: Iman para Hawariyun dan permintaan 
mereka kepada Isa agar memohon kepada Allah agar 


menurunkan makanan dari langit untuk mereka." 


(Sea وَآشْهَد‎ Bale UB Jaisa بي‎ aa basa 3G) : قال تعالى‎ 
Dan (ingatlah), ketika Aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut 
Isa yang setia, "Berimanlah kamu kepada-Ku dan kepada Rasul- 
Ku." Mereka menjawab, "Kami telah beriman dan saksikanlah 
(wahai Rasul) bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri 


(muslim".( 


|Surah Al-Maidah:111 [ 


IA قال‎ AAN ga S علا‎ JR أن‎ Ob palak هَل‎ Fs a age قال‎ SI) ( : قال تعالى‎ 
(og AS إن‎ ái 
)Ingatlah), ketika pengikut-pengikut Isa yang setia berkata, 
"Wahai Isa putra Maryam! Bersediakah Tuhanmu menurunkan 
hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah 


kepada Allah jika kamu orang-orang beriman". 


|Surah Al-M3aidah:112| 


(Sapi من‎ ai 38 أن‎ Ai WB Gali Go BE قال تعالى : ( قالوا ريد أن‎ 


44 


Mereka berkata, "Kami ingin memakan hidangan itu agar hati 
kami jadi tenteram dan kami yakin bahwa engkau telah berkata 
benar kepada kami, dan kami menjadi orang-orang yang 


menyaksikan (hidangan itu".( 


|Surah Al-Māidah:113[ 


kes Ls WAN عِيدًا‎ d لْسَمَاءٍ کون‎ ca a le IA NG SA gue JB): Jls قال‎ 


) خير رقن‎ ah jjs Is 
Isa putra Maryam berdoa, "Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada 
kami hidangan dari langit (yang hari turunnya) akan menjadi hari 
raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama 
kami maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi 
kekuasaan Engkau, berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik- 


baik pemberi rezeki". 


|Surah Al-M3aidah:114| 


(alat ga Wet ati We Adan إن‎ Ka بعد‎ JK من‎ Kie da GI ATI) : قال تعالى‎ 
Allah berfirman, "Sungguh, Aku akan menurunkan hidangan itu 
kepadamu, tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah (turun 
hidangan) itu, maka sungguh, Aku akan mengazabnya dengan 
azab yang tidak pernah Aku timpakan kepada seorang pun di 


antara umat manusia (seluruh alam" .( 


45 


|Surah Al-Māidah:115[ 


"Duapuluh: Salah satu sifat para Hawariyun adalah bahwa 


mereka adalah pendukung Allah." 


قال تعالى gai GE):‏ انوأ BS‏ أنصار E A‏ قال sae‏ حواري من gai‏ إلى Ai‏ قال 
AN ja a‏ كَامَئَت Jasa BB Bb‏ وكفرت pie Je Ngak gi KG Ab‏ 
(a‏ 
Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penolong-‏ 
penolong (agama) Allah sebagaimana Isa putra Maryam telah‏ 
berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, "Siapakah yang‏ 
akan menjadi penolong-penolongku (untuk menegakkan agama)‏ 
Allah?" Pengikut-pengikutnya yang setia itu berkata, "Kamilah‏ 
penolong-penolong (agama) Allah." Lalu segolongan dari Bani‏ 
Israil beriman dan segolongan (yang lain) kafir; lalu Kami berikan‏ 
kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-‏ 


musuh mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang 


menang. 


|Surah As-Saf:14| 


"Dua puluh satu: Allah memberitahu bahwa Isa adalah 
hamba Allah yang mengajak untuk menyembah Allah 
semata." 


46 


alo حرم آله‎ 15 Ah L A Ga آله‎ LAN ada) يلي‎ Amal J65 ): قال تعالى‎ 
(ai يِن‎ Grab وما‎ a Kasi 

Sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya 
Allah itulah Al-Masih putra Maryam." padahal Al-Masih (sendiri) 
berkata, "Wahai Bani Israil! Sembahlah Allah, Tuhanku dan 
Tuhanmu." Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan 
(sesuatu dengan) Allah, maka sungguh, Allah mengharamkan 
surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang 


penolong pun bagi orang-orang zalim itu. 


ISurah Al-Maidah:72| 


قال تعالى : ( © وَلَمَا صرب Ga Hd‏ معلا GI‏ قَوَمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ ) 


Dan ketika putra Maryam (Isa) dijadikan perumpamaan, tiba-tiba 


kaummu (Suku Quraisy) bersorak karenanya. 


|Surah Az-Zukhruf:57| 


(aa th É Ji Yie J a ( : قال تعالى‎ 
Dan mereka berkata, "Manakah yang lebih baik, tuhan-tuhan 
kami atau dia (Isa)?" Mereka tidak memberikan (perumpamaan 
itu) kepadamu melainkan dengan maksud membantah saja; 


sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar.788( 


47 


|Surah Az-Zukhruf:58| 


(Ine gd مقلا‎ Aang le tail SY) A ( : قال تعالى‎ 


Dia (Isa) tidak lain hanyalah seorang hamba yang Kami berikan 
nikmat (kenabian) kepadanya, dan Kami jadikan dia sebagai 


contoh bagi Bani Israil. 


|Surah Az-Zukhruf:59| 


(opa ce في‎ SA Ka daad E5 55) : قال تعالى‎ 
Dan sekiranya Kami menghendaki, niscaya ada di antara kamu 


yang Kami jadikan malaikat-malaikat (yang turun temurun) 


sebagai pengganti kamu di bumi. 


|Surah Az-Zukhruf:60| 


(a هذا صرط‎ an SSI فلا‎ Fla AI AG) : قال تعالى‎ 
Dan sungguh, dia (Isa) benar-benar menjadi pertanda akan 


datangnya hari Kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu 


tentang (Kiamat) itu dan ikutilah Aku. Inilah jalan yang lurus. 


|Surah Az-Zukhruf:61| 


48 


( aré ie Ñ 5 OLA NGANG): قال تعالى‎ 
Dan janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh setan; sungguh, 


setan itu musuh yang nyata bagimu. 


|Surah Az-Zukhruf:62| 


ANUS فيد‎ GA بغض آي‎ Ñ Gg IKA Kie قال قذ‎ Sdh gase قال تعالى : ( ولا جآء‎ 
(Sa 
Dan ketika Isa datang membawa keterangan, dia berkata, 
"Sungguh, aku datang kepadamu dengan membawa hikmah,789) 
dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu 
perselisihkan; maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah 
kepadaku. 


|Surah Az-Zukhruf:63| 
(Ma Dro a X3 Gy هو‎ i i): قال تعالى‎ 


Sungguh, Allah, Dia Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah 


Dia. Ini adalah jalan yang lurus". 


|Surah Az-Zukhruf:64| 


Keduapuluh Tujuh: Pujian Allah kepada Isa bin Maryam 


dan pengikutnya yang benar, serta perubahan agama oleh 


49 


penguasa sehingga manusia menyimpang dari agama 
Allah — 27. 


Sai فوب‎ A kets أبن مرج‎ goan be elus, Pali: قال تعالى‎ 
TT إلا‎ age WE ما‎ aga aa a Bi 
(gia pis 533 PA ءامئوا مم‎ 

Kemudian Kami susulkan rasul-rasul Kami mengikuti jejak 
mereka dan Kami susulkan (pula) Isa putra Maryam, Dan Kami 
berikan Injil kepadanya dan Kami jadikan rasa santun dan kasih 
sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Mereka 
mengada-adakan rahbaniyyah,832) padahal Kami tidak 
mewajibkannya kepada mereka, (yang Kami wajibkan hanyalah) 
mencari keridaan Allah, tetapi tidak mereka pelihara dengan 
semestinya. Maka kepada orang-orang yang beriman di antara 
mereka Kami berikan pahalanya, dan banyak di antara mereka 


yang fasik. 


|Surah Al-Hadid:27| 


Keduapuluh Delapan: Hukum Allah terhadap mereka yang 
mengatakan bahwa Isa adalah Allah, dengan penjelasan 


dan sikap Isa alaihis-salam — 


50 


قال تعالى i aiie sll S 3S):‏ لله هو Jaga A kad‏ قَمَن Ng‏ من آله شيا إن اراد أن NG‏ 

Je Ai Mas ما‎ HE We رض وما‎ YG gaal AA PN ومن في‎ ٠ A gadi 
GANG 

Sungguh, telah kafir orang yang berkata, "Sesungguhnya Allah itu 
adalah Al-Masih putra Maryam." Katakanlah (Muhammad), 
"Siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah, jika 
Dia hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam beserta 
ibunya dan seluruh (manusia) yang berada di bumi?" Dan milik 
Allahlah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara 
keduanya. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dan Allah 


Maha Kuasa atas segala sesuatu. 


|Surah Al-Maidah:17| 


sad Indah ga مر وقالَ ليخ‎ SA هُو ليخ‎ AI SNG أدبن‎ S1) : قال تعالى‎ 
مِنْ‎ LÉN وما‎ TE adas Kali ade AT حرم‎ IS AN D من‎ AI Kos 

Sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya 
Allah itulah Al-Masih putra Maryam." padahal Al-Masih (sendiri) 
berkata, "Wahai Bani Israil! Sembahlah Allah, Tuhanku dan 
Tuhanmu." Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan 
(sesuatu dengan) Allah, maka sungguh, Allah mengharamkan 
surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang 


penolong pun bagi orang-orang zalim itu. 


|Surah Al-Maidah:72| 


51 


"Keempat puluh: Allah Ta'ala memberitahukan bahwa Al- 
Masih adalah seorang rasul dan ibunya adalah seorang 
wanita yang saleh, keduanya makan makanan. Oleh karena 


itu, Dia adalah seorang rasul seperti rasul-rasul yang lain." 


AAN AN NE Waa Ag JEN من قله‎ A 28 رول‎ NGA A قال تعالى : ( تا ليخ‎ 
(o SI Fo dah کف‎ 

Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang Rasul. Sebelumnya 
pun sudah berlalu beberapa Rasul. Dan ibunya seorang yang 
berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan 
makanan.289) Perhatikanlah bagaimana Kami menjelaskan ayat- 
ayat (tanda-tanda kekuasaan) kepada mereka (Ahli Kitab), 
kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan (oleh 


keinginan mereka. ( 


|Surah Al-Maidah:75| 


Keduapuluh Sembilan: Pemberitahuan bahwa Isa dan 
Ibunya adalah hamba Allah yang makan makanan biasa, 
dan mengingatkan bahwa taat kepada Allah dalam hal 
yang diharamkan dan halal lebih baik untuk hati yang 
tentram dan penuh keyakinan, menyelisihi syirik yang 
dilarang oleh Allah. 


52 


قال تعال : ( ولت الوذ ريز SAN RAN GRAN Ht AN JA‏ وم asah Tang‏ قل 
Gadai‏ 
Dan orang-orang Yahudi berkata, "Uzair putera Allah," dan‏ 
orang-orang Nasrani berkata, "Al-Masih putra Allah." Itulah‏ 
ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan‏ 
orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka;‏ 


bagaimana mereka sampai berpaling? 


|Surah At-Taubah:30| 


Don إلها‎ kas إلا‎ lagel وَمَا‎ ja A ya رباب‎ gena Pei ga) : قال تعالى‎ 


P E S 


) عَمَا مُفْرِكُونَ‎ Aa a YANI 


Mereka menjadikan orang-orang alim (Yahudi) dan rahib- 
rahibnya (Nasrani) sebagai tuhan selain Allah,372) dan (juga) Al- 
Masih putra Maryam; padahal mereka hanya disuruh menyembah 
Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada tuhan yang berhak disembah 


selain Dia. Mahasuci Dia dari apa yang mereka persekutukan. 


|Surah At-Taubah:31| 


"Ini adalah yang terakhir yang dapat saya tulis tentang 
sejarah Isa bin Maryam alaihissalam - dalam Al-Qur'an - 
dan pada penutup penelitian ini, saya berharap setiap 
orang yang memiliki catatan atau saran terkait penelitian 


ini tidak ragu untuk berbagi dengan saya - dengan ucapan 


53 


terima kasih yang sebesar-besarnya, dan semoga Allah 
melimpahkan shalawat kepada sebaik-baik makhluk-Nya, 


keluarganya, dan para sahabatnya serta kesejahteraan." 


54 


"Indeks Topik" 


Pendahuluan nn AAA nn LATA Ban una ia (2 ) 
1. Pertama: Berapa kali Yesus dan ibunya disebutkan dalam 
Alquran? ا‎ neha ea (2-3 ) 
2. Kedua: Kelahiran ibu Yesus, Maria putri 
KAATE TA na en EEE AEE AAS (3-4 ) 
3. Ketiga: Kabar gembira dari Allah kepada Maria tentang 
VESUSS mn SR E E su ain al (4) 
4. Keempat: Kelahiran Yesus, bicaranya saat masih di dalam 
bualan A ANENG a N E AN AN (4-10 ) 


5. Kelima: Anugerah Allah kepada Yesus dan ibunya sebagai 
tanda-tanda kekuasaan Allah atas segala 


SESUATU aana aa an RSS AAA A La A (10-12 ) 
6. Keenam: Pengingat akan berkat-berkat Allah kepada 
YESUS LS A Nan an NN (12-16 ) 


7. Ketujuh: Perintah untuk beriman kepada Allah, apa yang 
diturunkan kepada Muhammad, kepada Ibrahim, Ismail, 
Ishag, Ya'gub dan keturunan, kepada Musa dan Yesus, 
kepada para nabi dari Tuhan mereka, tanpa membedakan di 
antara mereka.................. lk م ممم مم‎ B ba (16-17 ) 

8. Kedelapan: Laporan bahwa Allah memberi wahyu kepada 
Muhammad seperti halnya dengan para rasul sebelumnya, 
termasuk Yesus. sa asana nga A aka (17-19 ) 

9. Kesembilan: Kutukan terhadap orang-orang kafir dari 
keturunan Israel, dalam ucapan Daud dan Yesus putra 


10. Kesepuluh: Laporan bahwa orang-orang Kristen yang tulus 
lebih dekat dalam kasih kepada orang-orang yang 


beriman AA PAN ل‎ A An ng (20-22 ) 
11. Kesebelas: Pujian kepada Yesus sebagai salah seorang 
yang SOON kebo ab em inai babe ANA RSS UN (22 ) 


12. Keduabelas: Pengingat bahwa Allah mengambil perjanjian 
dengan Yesus dan yang lain sebelum dan sesudahnya di 


55 


antara para nabi dan rasul untuk menegakkan agama yang 

benar dan tidak berselisih 

tentangnya MEN EN RN RUU (22-24 ) 
13. Ketigabelas: Pemaparan beberapa alasan mengenai 

kutukan dan kemarahan Allah terhadap orang-orang 


yahudi en enam anakan (24-27 ) 
14. Keempatbelas: Peringatan terhadap pengagungan 
berlebihan terhadap YesSUSs........................ momo (27-28) 


15. Kelimabelas: Ringkasan kehidupan Yesus, dari 
pengumuman kedatangannya hingga Allah mengambilnya 
dan mengangkatnya kamen man telan ممم ممم عملم‎ (28-38 ) 

16. Keenambelas: Pertanyaan Allah kepada Yesus: "Apakah 
kamu mengatakan kepada manusia untuk menjadikan aku 
dan ibuku sebagai tuhan-tuhan selain Allah».......... (39-41 ) 

17. Ketujuhbelas: Pemberitahuan Yesus kepada kaumnya 
bahwa dia adalah seorang rasul yang membenarkan kitab 
yang sebelumnya dan mengabarkan tentang seorang rasul 
yang akan datang setelahnya.............ocooooooooo (41 ) 

18. Kedelapanbelas: Laporan bahwa Allah mengirim Yesus 
setelah para nabi sebelumnya dari keturunan Israel secara 
langsung, memberinya Injil yang membenarkan Taurat yang 
ada sebelumnya, dan memerintahkan untuk mengatur 
sesuai dengan apa yang diturunkan Allah di dalamnya, 
kemudian diturunkan Alguran yang membenarkan apa yang 
ada sebelumnya dalam kitab-kitab seperti Taurat dan Injil, 
dan memerintahkan untuk mengatur sesuai dengan apa 
yang diturunkan Allah di dalamnya.............................. (41-43 ) 

19. Kesembilanbelas: Iman para pengikut Yesus dan 
permintaan mereka agar Yesus memohon kepada Allah agar 
menurunkan makanan dari langit untuk 


20. Keduapuluh: Salah satu sifat pengikut Yesus adalah 
sebagai penolong: Allahu (46) 


56 


21. Kedua puluh satu: Pemberitahuan Allah bahwa Yesus 
adalah seorang hamba Allah yang menyeru kepada ibadah 
kepada Allah yang Maha Esa................. oo. ( 46-49 ) 

22. Keduapuluh dua: Pujian Allah kepada Yesus putra Maria 
dan para pengikutnya yang benar sampai para raja 
mengubah agama Kristus, dan manusia tersesat dari agama 
Allah yang Maha Tinggi.................. ee ata (49-50 ) 

23. Keduapuluh tiga: Hukum Allah terhadap orang-orang yang 
mengatakan bahwa Allah adalah Kristus dengan penjelasan, 
dan sikap Kristus terhadap hal tersebut...................... (50-51) 

24. Keduapuluh empat: Pemberitahuan Allah bahwa Kristus 
adalah seorang rasul dan ibunya adalah seorang wanita yang 
benar yang makan makanan, dan karena itu dia adalah 
seorang rasul seperti rasul-rasul 
Para na (52) 

25. Keduapuluh lima: Pemberitahuan Allah bahwa taat 
kepada selain-Nya dalam memperbolehkan apa yang 
diharamkan atau mengharamkan apa yang dihalalkan, atas 
ridha dan ketenangan hati, adalah syirik yang dilarang oleh 


57 


